WikipediA 

Bahasa Mesir Akhir 


Bahasa Mesir Akhir adalah tahapan bahasa Mesir yang 
mulai ditulis pada masa Kerajaan Mesir Baru sekitar 
periode Amarna. Bahasa ini dapat ditemui pada benda- 
benda religius dan literatur pendidikan, seperti cerita 
Wenamun dan "Perintah Ani". Perintah menjadi gaya 
sastra yang popular pada masa Kerajaan Mesir Baru, 
berbentuk nasihat bagi manusia untuk berkelakuan baik. 

Bahasa ini juga merupakan bahasa dalam kegiatan 
pemerintahan Ramessida. Bahasa Mesir Akhir tidak 
sepenuhnya berbeda dari bahasa Mesir Pertengahan. 
Bagaimanapun, perbedaan antara bahasa Mesir 
Pertengahan dan Akhir lebih besar dari perbedaan antara 
bahasa Mesir Pertengahan dan Lama. Bahasa ini juga 
mempakan contoh yang lebih baik daripada bahasa Mesir 
Pertengahan untuk disamakan dengan bahasa yang 
digunakan pada masa Kerajaan Mesir Bam dan 
seterusnya. 

Lihat pula 


Bahasa Mesir Akhir 

Wilayah 

Mesir Kuno 

Era 

ca. 1350-700 SM, ketika 
berevolusi menjadi Demotik 

Rumpun 

bahasa 

Afroasiatik 

■ Mesir 

■ Bahasa Mesir Akhir 

Bentuk 

awal 

Mesir Arkais 

■ Mesir Kuno 

■ Mesir Pertengahan 

■ Bahasa Mesir Akhir 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

- 

Glottolog 

Tidak ada 


■ Bahasa Mesir 

■ Bahasa Mesir Kuno 

■ Bahasa Mesir Lama 

■ Bahasa Mesir Pertengahan 

■ Bahasa Mesir Demotik 

■ Bahasa Koptik 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Mesir_Akhir&oldid=16999423" 


Halaman ini terakhir diubah pada 24 Mei 2020, pukul 23.41. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






























